MENGUMPULKAN BANTUAN UNTUK 
MEMBELI HADIAH KEPADA KELUARGA FAKIR 
DI HARI NATAL 

(j U1-L& g.\ ji . J olcjpJl 

[ Indonesia - Indonesian - jj3\ ] 


Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid 
JcptJlU £cJL o 

Penteijemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 

islamhouse ^ y 
2013 - 1434 

IslamHouse^ 


MENGUMPULKAN BANTUAN UNTUK 
MEMBELI HADIAH KEPADA KELUARGA FAKIR 
DI HARI NATAL 


Di sekolahku ada kebiasaan saat perayaan natal. Setiap tahun 
salah satu kelas melakukan bantuan kepada salah satu keluarga 
fakir dengan mengumpulkan bantuan untuk memberil hadiah di 
hari Natal. Akan tetapi saya menolaknya karena keluarga yang 
menerima hadiah ini ketika menerimanya didoakan, 'Semoga 
Tuhan memberkati dalam agama Kristen.' Apakah prilakuki ini 
benar? 


Alhamdulillah 

Tampaknya yang anda maksudkan adalah hari kelahiran Isa 
alais salam yang diagungkan oleh orang Kristen dan dijadikan 
sebagai hari raya (Natal). Dan hari raya orang Kristen termasuk 
bagian dari agama mereka. Sedangkan orang Islam yang 
mengagungkan hari raya orang kafir dengan menampakkan 
kegembiraan, kesenangan dan memberikan hadiah adalah 
termasuk menyerupai mereka. 

Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, 

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia 
termasuk golongannya." 

Maka orang islam seharusnya menghindar dari menyerupai 
orang Kristen di hari raya mereka can adat-adat khusus mereka. 
Tindakan anda bagus dan tepat dengan tidak menyetujui 
mengumpulkan sumbangan untuk keluarga fakir bertepatan 
dengan hari raya milad. Maka hendaknya anda konsisten pada 
jalan anda. Berikan nasehat kepada saudara anda dan jelaskan 


kepadanya bahwa amalan ini tidak dibolehkan. Kami orang 
Islam tidak memiliki hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul 
Adha yang telah Allah cukupkan dari hari raya orang kafir 
dengan dua hari raya ini." 

Ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Barrak. 


3 


